WikipediA 

Bahasa Limbu 


Bahasa Limbu adalah bahasa Sino-Tibet yang digunakan 
di Nepal , India (Darjeehng, Kahmpong, Sikkim, Assam, 
dan Nagaland) , Bhutan, Myanmar , Thailand, Inggris, 
Hong Kong, Kanada, dan Amerika Serikat. Orang-orang 
Limbu menyebut diri mereka sebagai Yakthung dan bahasa 
mereka sebagai Yakthung Pan. Yakthung Pan mem il iki 
empat dialek utama yaitu Phedape, Chhathare, 
Tambarkhole, dan dialek Panthare. Bahasa ini berkerabat 
dengan Bahasa Tibet dan Bahasa Lepcha . 

Referensi 


1. ^ Limbu (http://www.ethnologue.com/language/lif) 
di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. ^ Hammarstrdm, Haraid; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Limbu". 

Glottolog 4.1 . Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 



Limbu 


yakthung pan 

Wilayah 

Nepal; penutur dengan jumlah 
signifikan terdapat di Bhutan; 

Sikkim dan Distrik Darjeeling, 

India 

Etnis 

Limbu 

Penutur 

bahasa 

[1] 

Rumpun 

bahasa 

Sino-Tibet 

■ Mahakiranti ? 


■ Kiranti 


■ Limbu 

Dialek 

Phedape, Chhathare, 

Tambarkhole & Panthare 

Sistem 

penulisan 

Aksara Limbu 


Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

Nepal Sikkim, India 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

lif 

Glottolog 

limbl266 (http://glottolog.or 


g/resource/languoid/id/limbl26 


^[2] 


Diperoleh dari " https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Limbu&oldid=11804236 " 


Halaman ini terakhir diubah pada 25 Agustus 2016, pukul 04.18. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat 
Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 































